RUHANI PROGRAM 

MENYONGSONG SEABAD 
KHILAFAT AHMADIYAH 2008 




1 

4 







Menyongsong seabad Khilaf at 
Ahmadiyah yang genap pada tahun 
2008, pada khotbah Jum^at tanggal 
27 Mei 2005, Hadhrat Khalifatui 
Masih V atba, menganjurkan sebagai 
berikut: 

■ Setiap minggu terakhir melaksanakan 
puasa nafal satu kali dalam sebulan 
dengan maksud agar Allah swt. 
menjaga Kiilafat Ahmadiyah berdiri 
selamanya. Insya Allah, 

■ Melaksanakan sholat nafal dua roka'at 
setiap hari untuk kemajuan Jemaat. 
"Waktunya antara Isya sampai dengan 
Fajar atau antara Zhuhur sampai dengan 
Ashar. 




■ Membaca Surah Al-Fatihah 7 (tujuh) 
kali sehari dengan menghayati 
maknanya agar dengan itu kita 
diselamatkan dari cobaan, pelanggaran 
dan fitnah Dajjal. 

■ Membaca sholawat untuk Hadhrat 
Rasulullah saw, sebanyak 33 kali 
setiap hari. 

■ Sebanyak 11 (sebelas) kah setiap hari 
membaca do'a berikut: 



Artinya: 

'Wahai Tuhan kami, anugerahilah 
kami ketabahan, dan teguhkanlah 
langkah-langkah kami, dan tolonglah 





kami terhadap kaum kafir/' (QS. Al- 
Bagarah, 2 : 251). 

■ Dibaca sebanyak 1 1 kali sehari: 
Artinya: 

'*Ya Allak, sesungguhnya kami 
menjadikan Engkau sebagai tameng 
dalam menghadapi mereka, dan kami 
beriindimg kepada Engkau dari pada 
kejahatan-kejahatan mereka, " 

■ Sebuah do'a yang sangat penting 
dalam menjaga kelurusan hati. Hadhrat 
Nawab Begum Sahib melihat kasyaf 
bahwa Hadhrat Masih Mau'ud a. s. 




memerintahkan supaya membaca 
do'a ini sekurang-kurangnya 33 kali 
dalam sehari. 



Artinya: 

''Wahai Tuhan kamijanganlah Engkau 
bengkokkan hati kami setelah Engkau 
beri petunjuk kepada kami dan 
anugerahiiah rahmat kepada kami dari 
sisi Engkau, sesungguhnya Engkaulah 
sumber segala anugerah, "(QS, Ali 
Imran, 3 : 9). 

■Sekurang-kurangnya 33 kali istighfar 
dalam sehari dengan membaca: 




r 

Artinya: 

"^Akti mohon ampun kepada Allah - 
Tuhanku, dari segala dosa-dosaku dan 
aku bertaubat kepada-Mu. " 

m Sekurang-kurangnya 33 kali dalam 
sehari membaca; 




Artinya: 

"Maha Suci Allah dengan segala puji- 
pujian bagi-Nya, Maha Suci Allah Yang 
Maha Agitng. Ya Allah berikanlah 
sholawat atas Muhammad dan 
keluarga Muhammad. " 



***** 



Hadhrat Khalifatul Masih III sa- 
telah mengemukakan sebuah Ruhani 
Program Vang Besar untuk Jubilium 
Seratus Tahun Ahmadiyah dan 
Kemenangan Islam. Ringkasnya 
sebagai berikut: 

Q) Setiap bulan puasa nafal satu hari. 

© Setiap hari sholat nafal dua roka'at 
sesudah sholat Zhuhurataulsya, 

® Sekurang - kurangnya tujuh kali 
setiap hari membaca surah A!- 
Fatihah dengan merenungkan dan 
menjiwai kandungannya. 

@ Setiap hari membaca do'a - do'a di 
bawah ini masing-masing 33 kali. 




© Sekurang-kurangnya 11 kali setiap 
hari membaca do'a-do'a ini: 

uitjil v^\^ ^\ 

Selain itu Hudhur r.a. menganjurkan 
banyak-banyak berdo'a dalam bahasa 
masing-masing, supaya Allah swt. 



mengabulkan pengorbanan-pengorbanan 
kita supaya Allah swt. men sukseskan 
program ini dari segala segi, dan semoga 
kita maju terus dalam usaha-usaha 
memenangkan agama Islam. 

(Na2ir Ishlah-o-lrsyad, Rabwah - AlFadhaJ edisi 18.-6-]'^g3 

Alih Bahasa; Min. Hasun Basri, Sy) 

Do^a - do'a khu&us yang 
diperintahkan Hadhrat Khalifatul 
Masih IV rh. untuk dibaca tiap hari 
dalam keadaan seperti dewasa ini. 
(Rabwah 5 Syah ada t/ April 1985) 

Pada hari Jum'at sebelum sholat Jum'at 
dimulai Hadhrat Khalifatul Masih IV r.h. 
dalam khotbah Jura'at telah menyemkan 




dan memerintahkan kepada setiap 
Ahmadi untuk sholat Tahajjud dan 
membaca sebanyak-banyaknya do'a - 
do'a seperti dibawah ini untuk memohon 
pertolongan dan bantuan Allah swt. dan 
untuk mendapatkan kemenangan Islam: 



1. Tasbih, Tahmid dan Sholawat. 




2, i»: j^itJki^i; 

Artinya: 

"Wahai Sang Maha Pelindung. Sang 
Maha Perkasa dan Wahai Sahabat 
Setia. " 





3. 




Artinya: 

" iVahai Yang Maha Hidup dan pemberi 
kehidupan, Wahai Zat yang berdiri 
sendiri dan yang memberi kekuatan 
pada makhluk-Nya, kami memohon 
pertolongan dengan perantaraan 
Rahmat Engkau. " 



4. 



Artinya; 

"Wahai Tuhanku, segala sesuatu 
adalah hamba-Mu maka lindungilah 
kami, tolonglah kami dan kasihanilah 
kami " 




^1 




Artinya: 

"Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa- 
dosa kami dan pelanggaran kami 
dalam kewajiban-kewajiban kami, dan 
teguhkanlah langkah-langkah kami 

dan tolonglah kami atas orang-orans 
kafir. " 




Artinya; 

"Wahai Allah, sesungguhnya kami 
menjadikan Engkau sebagai tameng 



dalam menghadapi mereka, dan kami 
berlindung kepada Engkau dari pada 
kejahatan-kejahatan mereka. " 

Artinya: 

"Ya AllaK berilah kaumku petunjuk, 
karena sesungguhnya mereka tidak 
mengetahui. " 

Artinya: 

"Wahai Tuhan kami, janganlah 
Engkau bengkokkan hati kami setelak 
Engkau beri petunjuk kepada kami dan 



1 




anugerahtlah rahmat kepada kami dari 
sisi Engkau, sesungguhnya Engkaulah 
sumber segala anugerah. " 

(Diterbitkan oleh Majfis AtfaliilAhmadiyah KaWali, 
terjemah: MIbi, Zafhillah Ahmad Pontoh, MBSy) 

4 

h 4 




